RIGHTS RESERVED 8 



—•3 4-Jv^aJl jj . , j«li 


aqidah yang benar 

DAN 

HAL-HAL YANG 
MEMBATALKANNYA 


Oleh 

SYEIKH ABDULLAH BIN 
ABDUL-AZIZ BIN BAZ 


Alih Bahasa 

M. MU’INUDINILLAH BASRI 



DARUSSALAM 





PEMBUKAAN 

Segala puji bagi Allah & semata. Shalawat dan salam 
semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad %, 
keluarga dan shahabatnya. 

Ketika aqidah yang benar menjadi pokok dan dasar | 
bagi agama Islam, makasaya memilihnyauntukjudul I 
ceramah ini. 

Sudah jelas dari dalil-dalil Al-Qur’an dan Al-Hadits, 
bahwa semua perbuatan dan perkataan hanya diterima I 
dan sah apabila berlandaskan aqidah yang benar. Jika V 
aqidah tidak benar, maka seluruh amal baik perbuatan 
maupun perkataan menjadi rusak dan tidak diterima. I 
Sebagaimana firman Allah 

“Barangsiapa yang kafir setelah beriman (tidak 
menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah 
amalnya dan ia di akhirat termasuk orang-orang 
yang merugi.”(Q.S. A1 Maidah 5:5) 

[■Miyjll] ictr&'cxZM 

“Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu 
dan kepada (nabi-nabi) yang sebelum kamu, jika 
kamu mempersekutukan (Tuhan) niscaya akan 
hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk 
orang-orang yang merugi.” (Q.S.Az Zumar 39:65) 

Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang semakna dengan | 


*> at di atas. Kitab Allah Hi- dan sunnah Rasulullah £ 
telah mengisyaratkan bahwa aqidah yang benar 
terangkum pada: 

1 . Iman kepada Allah 

2 Iman kepada Malaikat Allah 

3 Iman kepada Kitab-kitab Allah 

4. Iman kepada Rasul-rasul Allah 

5. Iman kepada Hari Akhir 

6. Iman kepada Takdir (ketentuan) baik ataupun 
bumk (yang datangnya dari Allah). 

Enam perkara ini merupakan pokok-pokok aqidah 
> ang benar yang terkandung dalam Al-Qur’an yang 
dibawa oleh Rasulullah *. 

Pokok-pokok aqidah ini, memiliki beberapa cabang 
yang wajib diimani, seperti perkara-perkara yang 
ghaib dan semua yuang diberitakan oleh Allah dan 
Rasul-Nya. 

Dalil pokok-pokok keimanan ini banyak sekali 
diungkapkan dalam Al-Qur’an dan Ai-Hadits, antara 

[ 1 VV : 

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah 
timur dan barat itu suatu kebaikan, akantetapi 
sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada 
Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab- 
kitab dan nabi-nabi.” (Q.S. A1 Baqarah 2:177) 



ada di langit dan di bumi? Bahwasanya yang 
demikian itu terdapat dalam sebuah Kitab (Lauh 
Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu 
amat mudah bagi Allah.” (Q.S. A1 Hajj 22:70) 
Begitu juga Hadits Nabi banyak yang menunjukkan 



dan menurunkan kitab-kitab-Nya untuk menjelaskan 
kebenaran ini, mendakwahkannya dan untuk memberi 
pcringatan dari yang berlawanan dengan kebenaran 
«HL Allah ^berfirman: 

V&& & & S & Ji- 4 > 

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul 
pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): 
'Sembahlah Allah (saja) dan jauhilah thagut 
itu.*” (Q.S. An Nahl 16:36) 

8 4 aj, % JjZ ji tSEtf Ej > 

“Dan Kami tidak mengutus seorang rasulpun 
sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepada 
kamu:”Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) 
melainkan Aku”. Maka sembahlah olehmu 
sekalian akan Aku.” (Q.S. A] Anbiya 21:25) 

•3l !£££ ■fiojSfSX'jioi r xsX, > 

[T 1 1 : 

“(Inilah) suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun 
dengan rapih serta dijelaskan secara terperinci 







